
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jin. A. Yani Timur Nomor IV/7 Telp. (0355) 321813 

TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


PENGUMUMAN 

NOMOR: 810/£?£> /PANSELDA.TA/2020 
TENTANG 

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) 
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN 
TULUNGAGUNG FORMASI TAHUN 2019 

Sehubungan dengan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Penerimaan 
C PNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2019, disampaikan hal- 
hal sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan SKB Pemerintah Kabupaten Tulungagung bertempat di HOTEL 
CROWN VICTORIA, Jl. SUPRIADI No. 41 - KEL. JEPUN KABUPATEN 
TULUNGAGUNG pada tanggal 28 September 2020 - 30 September 2020 

dengan peserta dan jadwal sebagaimana tercantum pada Lampiran I; 

2. Pelaksanaan SKB Pemerintah Kabupaten Tulungagung bertempat di Kantor 
Regional/UPT BKN diluar Provinsi Jawa Timur dengan peserta dan jadwal 
sebagaimana tercantum pada Lampiran II; 

3. Ketentuan pelaksanaan SKB sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor: 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan 
Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT 
BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 (COVID- 19), sebagai berikut: 

a. Kebijakan umum bagi peserta: 

1) Dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari 
sebelum pelaksanaan tes; 

2) Tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes; 

3) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; 

4) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air 
mengalir dan/atau menggunakan handsanitizer, 

5) Peserta dengan hasil pengukuran suhu > 37,3°C diberikan tanda khusus 
dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi 
dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah 
(faceshield); 

6) Apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu s 37,3°C berdasarkan hasil 
pemeriksaaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta 
diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan satu hari setelah 
jadwal akhir seleksi; 

7) Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi tes mengikuti 
ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

1 








b. Kewajiban bagi peserta: 

1) Wajib hadir di lokasi tes paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum 
pelaksanaan tes dimulai; 

2) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu 
serta pelindung wajah (faceshield ); 

3) Wajib membawa sarung tangan latex/ sejenis {handscoon) yang steril untuk 
dikenakan di hadapan panitia; 

4) Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau surat keterangan telah 
melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila KTP / surat keterangan telah 
melakukan perekaman hilang, wajib menunjukkan kehilangan dari 
kepolisian, Kartu Keluarga dan Identitas lain seperti SIM; 

5) Peserta mencetak Kartu Peserta Ujian SKB secara mandiri pada laman 
hhps:/ / sscn. bkn. go. id menggunakan kertas buffalo A4, warna putih, 
ditandatangani dengan tinta warna biru pada bagian tandatangan peserta 
dan digunting sesuai tanda; 

6) Membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik); 

7) Mengenakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu, dengan ketentuan : 

a. Laki-laki : kemeja warna putih lengan panjang/pendek dan celana 

panjang warna hitam/gelap; 

b. Perempuan : kemeja warna putih lengan panjang/pendek dan 

celana/rok warna hitam/gelap bukan bahan legging, bagi 
yang berjilbab warna hitam. 

8) Duduk pada tempat yang ditentukan; 

9) Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai; 

c. Larangan bagi peserta: 

1) Membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, dan peralatan 
elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam ( handphone ) 
atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun; 

2) Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes; 

3) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya; 

4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes; 

5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin 
panitia selama tes berlangsung; 

6) Merokok dalam ruangan; 

7) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia. 

d. Sanksi bagi peserta: 

1) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan 
masuk untuk mengikuti tes dan dianggap GUGUR; 

2) Peserta dengan hasil pengukuran suhu > 37,3°C yang tidak dapat mengikuti 
tes dan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan, 
namun tidak mengikuti tes pada sesi cadangan, maka peserta tersebut 
dianggap GUGUR; 

3) Peserta yang melanggar ketentuan dianggap GUGUR dan dikeluarkan dari 

ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan TIDAK 

2 




LULUS. 

4. Ketidaksesuaian dengan persyaratan pendaftaran: 

a. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah 

adanya pengumuman kelulusan hasil akhir terdapat keterangan/dokumen 
pelamar yang diunggah maupun aslinya tidak sesuai persyaratan/tidak 
benar/menyalahi ketentuan Panitia Seleksi Pengadaan ASN dapat 

menggugurkan kelulusan yang bersangkutan; 

b. Keputusan panita bersifat objektif, transparan dan akuntabel disertai dengan 
bukti dokumen sah yang diupload peserta melalui https://sscn.bkn.go.id dan 
aturan pendukung lainnya. 

5. Lain-lain: 

a. Peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan 
seleksi yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan 
TIDAK LULUS dalam proses Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung Formasi Tahun 2019; 

b. Lokasi ujian SKB ditentukan berdasarkan lokasi tes yang dipilih oleh peserta 
pada saat mendaftar ulang melalui https://sscn.bkn.go.id; 

c. Pengantar peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk 
menghindari kerumunan; 

d. Peserta wajib mengikuti informasi terkait Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah 
Kabupaten Tulungagung Formasi 2019 pada website 
http://bkd.tulungagung.go.id , kelalaian peserta dalam membaca dan 
memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; 

e. Realtime score ujian SKB dapat diakses pada youtube dengan 

channel/ link/ tautan akan diinformasikan lebih lanjut. 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan. 


Dikeluarkan di : Tulungagung 
Pada tanggal : 1 2> Agustus 2020 


a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 
Sekretaris Daerah 
Selaku 



NIP. 19640119 198508 1 003 


3 









